6 April 22 - Kursus Microsoft Excel Medan 


Kursus Excel Medan Belajar Mempersiapkan dan Mengolah Data dari Dasar 
hingga Mahir 


Kursus Microsoft Excel Medan, Boost Your Skills to Next Level! 


Bagi Anda yang berdomisili di Medan, Flashcom menyediakan tempat Kursus 
Microsoft Excel Medan dengan harga terjangkau dan bersertifikat! 


Kursus Microsoft Excel Medan 


Anda baru tamat sekolah atau kuliah? Ingin bekerja di perkantoran? Sudah 
punya skill apa saja? Rata-rata skill yang paling mendasar dan harus dimiliki 
calon pekerja kantoran salah satunya yaitu dapat menguasai Microsoft Office 
(Word, Excel dan PowerPoint). Di antara ketiga software tersebut, Microsoft Excel 
memiliki keunggulan seperti menganalisa data berupa angka yang dapat diolah 
menjadi data berurut dan ringkas hanya dengan menggunakan formula. Formula 
ini berfungsi untuk menghitung data angka secara aritmatika dan statistika. 
Banyak pemula yang bingung menggunakan software ini. Bagi Anda yang 
seorang pemula dan berdomisili di Medan, Flashcom menyediakan kursus 
Microsoft Excel Medan dengan harga terjangkau dan bersertifikat! Penjelasan 
lebih lanjut mengenai kursus ini dapat Anda tanyakan disini. 


Belajar Kursus Excel dari Dasar dan Tingkatan Lanjut 


Dewasa ini Excel sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
dalam kegiatan: bisnis, sekolah, kuliah dan sebagainya. Kemudahan lainnya 
adalah Excel kini dapat diakses dari mana saja, baik dari Android, Windows, Mac 
OS atau bahkan linux. Hampir seluruh jenis perusahaan bahkan sektor industri 
mengharuskan pekerjanya memiliki keterampilan menguasai Microsoft Excel. 
Karena software ini memudahkan pekerjaan dalam menginput, mengelola, 
menganalisis dan pelaporan data. Fitur yang tersedia dari software ini adalah 
rumus atau formula yang dapat memudahkan dalam perhitungan data angka 
dan tersedia tabel atau grafik yang dapat menginterpretasikan data dalam 
bentuk visual. Formula yang tersedia ada begitu banyak, fungsinya untuk 
memudahkan pekerjaan agar tidak menghabiskan banyak waktu untuk 
melakukan perhitungan angka yang sederhana (aritmatika) maupun kompleks 
(statistika) sekalipun. 


Berbicara mengenai pekerjaan yang terkait dengan keterampilan menguasai 
Microsoft Excel tentunya ada banyak sekali. Seperti bidang administrasi, 
keuangan, akuntansi, pemasaran, personalia, operasional, customer service dan 
sebagainya. Software ini sangat berguna bagi pekerjaan tersebut karena akan 
membantu kinerja perusahaan lebih baik dalam melakukan perencanaan budget, 
penginputan dan penganalisisan data, pelaporan serta pengambilan keputusan 
yang tepat. Oleh sebab itu, Anda harus mengembangkan keterampilan dalam 
menguasai Excel dengan mengikuti kursus Microsoft Excel. 


Tujuan mengikuti kursus Microsoft Excel Medan yaitu 


1. Cakap mengembangkan keterampilan dalam pengoperasian Microsoft 
Excel dengan melakukan perhitungan dengan formula 

Dapat membuat berbagai macam bentuk grafik 

Bisa membaca dan menganalisis data melalui PivotCharts atau 
PivotTables 

Bisa menyisipkan objek grafis 

Mampu menyajikan data yang interaktif 

Mampu membuat laporan dan rangkuman data 

Dapat lebih produktif dan meningkatkan kualitas kerja 


WN 


DOUI e 


Flashcom Indonesia menyediakan materi yang sesuai untuk kebutuhan Anda. 
Sebagai pemula, ada tingkatan belajar Excel yaitu dimulai dari tingkat dasar, 
menengah hingga mahir. Pada level dasar atau mudah, Anda akan belajar untuk 
mengenal bagian worksheet Excel satu per satu dan menggunakan formula 
dalam perhitungan sederhana (aritmatika). Untuk tingkatan menengah sudah 
memulai untuk latihan membuat laporan dengan formula yang sederhan. 
Selanjutnya di tingkatan mahir akan mempelajari formula perhitungan rumit 
(statistika), menginterpretasikan data secara visual dan menyisipkan objek 
grafis. 


Tingkatan Dasar: 


1. Pengenalan Microsoft Office Excel 

Memahami fungsi menu bar 

Memulai latihan di worksheet 

Menambah dan menghapus worksheet 

Memahami fungsi sel (cell), rentang (range), baris (row) dan kolom 

(column) 

6. Membuat tabel dan menggunakan formula sederhana (formula sum, sum 
if, average) 

7. Memformat dan mengurutkan data 


JERR Bh 


Tingkatan Menengah (akuntansi): 


1. Mengolah master data dengan berbagai format 

Menghitung biaya operasional, bahan mentah dan tenaga kerja 
Mempersiapkan laporan, sistem dan database penjualan 
Menghitung tagihan, laba dan rugi 

Membuat pencatatan penjualan dari laporan sisa barang penjualan 
Membuat slip gaji karyawan 

Mempersiapkan form stok barang masuk dan keluar 

8. Menganalisa barang dengan safety stock 


SO RWY 


Tingkatan Mahir: 


1. Menggunakan formula kompleks dan lengkap 
2. Melakukan pembuatan peringkat, gradien dan jumlah sel dengan formula 


3. Mencari data dan nilai dengan formula 
4. Membuat grafik dan mengurutkan data 
5. Mempersiapkan kode untuk identifikasi data 


Durasi pembelajaran selama 10 kali pertemuan (masing-masing pertemuan 
dihitung 2 jam). Maksimal menyelesaikan kursus Microsoft Excel dalam kurun 
waktu sebulan (setiap minggu 3 kali pertemuan). Kursus di Flashcom bisa belajar 
dengan jadwal yang fleksibel memudahkan Anda bebas menentukan waktu 
belajar (sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama trainer). Selain itu, 
sistem belajar dilakukan dengan praktik secara langsung dan diarahkan oleh 
trainer kami yang berpengalaman dari kalangan akademis dan praktisi. Melalui 
diskusi dan studi kasus, Anda akan di evaluasi dan diharapkan memiliki 
peningkatan yang dapat diaplikasikan ke depannya untuk menunjang karir yang 
lebih baik. Setelah menyelesaikan kursus dengan jumlah sesi yang telah 
dijadwalkan, Anda akan menerima sertifikat kursus sebagai bukti telah 
menyelesaikan kursus Microsoft Excel dan skill Anda telah ter-upgrade. 


Jelajahi Microsoft Excel lebih jauh lagi dengan mengikuti Kursus Microsoft 
Excel Medan. Bergabunglah bersama para alumni yang telah menyelesaikan 
kursus Microsoft Excel dan segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingin 
mendapatkan informasi terkait biaya kursus dan pendaftaran secara online? 
Silahkan hubungi kami melalui Hotline 081615008008 atau melalui WhatsApp. 
Temukan Kantor Flashcom Indonesia Cabang Medan di Jalan Raya Bunga 
Cempaka Nomor 56, Padang Bulan, Selayang II, Medan - Sumatera Utara. 


